Tata Cara Sholat Tarawih Sendiri

Tidak dapat melakukan sholat tarawih berjamaah, lantas bukan berarti anda dapat meninggalkan sholat tarawih begitu saja. Sholat tarawih juga dapat dilakukan sendiri dirumah. Tata cara sholat tarawih sendiri maupun berjamaah sama seperti tata cara sholat fardhu yang biasa kita lakukan. Yang membedakan adalah pada niat dan jumlah rakaatnya. Tata cara sholat tarawih sendiri perlu anda perhatikan jika anda ingin sholat tarawih sendiri.

Berikut tata cara sholat tarawih sendiri yang dapat anda lakukan dirumah agar berkah di Bulan Ramadhan semakin lengkap anda dapatkan.

NIat Sholat Tarawih Sendiri

Tata cara sholat tarawih sendiri yang pertama adalah membaca niat seperti berikut :

"Usholli sunnatat-taroowiihii rok'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'alaa."

Artinya : "Saya niat salat sunnah tarawih dua raka'at menghadap kiblat karena Allah Ta'ala."

Setelah niat, maka anda dapat melakukan sholat sunnah tarawih seperti sholat pada umumnya. Jangan lupa dengan ketentuan jumlah rakaat seperti yang dijelaskan tadi.

Sholat Witir

Tata cara sholat tarawih sendiri selanjutnya. Setelah sholat tarawih selesai, ibadah selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir dapat dilakukan 3 rakaat 1 kali salam. Namun ada pula yang hanya melakukan 1 rakaat sholat witir.

Niat salat witir 3 rakaat 1 kali salam

"Ushallii sunnatal witri tsalaasa roka'aatin mustaqbilal qiblati lillaahi ta'alaa."

Artinya : "Saya berniat salat witir tiga rakaat menghadap kiblat karena Allah ta'alaa".

Niat sholat witir 1 rakaat salam

Sholat witir juga dapat dilakukan 1 rakaat. Bagi Anda yang ingin mengerjakan sholat witir dengan 1 rakaat saja, berikut ini bacaan niat sholat yang bisa Anda hafalkan.

"Ushallii sunnatal witri rok 'atan mustaqbilal qiblati adaa'an (ma'muman / imaman) lillaahi ta'alaa."

Artinya:

"Saya niat sholat witir satu rakaat menghadap qiblat menjadi (ma'muman / imaman) karena Allah ta'alaa.

Demikian tata cara sholat tarawih sendiri dirumah. Dengan demikian taka da alasan lagi anda harus meninggalkan sholat tarawih. Anda dapat melakukaknnya sendiri dirumah jika anda tidak dapat mengikuti sholat tarawih berjamaah.